WikipediA 


Amerika Selatan 


Amerika Selatan adalah sebuah benua yang berada di antara 
Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung 
dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Benua 
ini dilintasi oleh garis khatulistiwa, dan sebagian besar dataran 
benua tersebut berada di belahan bumi selatan. 

Bagian barat benua Amerika Selatan terdiri dari barisan 
pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan, sedangkan 
bagian timur benua merupakan dataran rendah sebagian besar 
merupakan basin sungai Amazon, dengan hutan tropis yang 
lebat. 

Diduga Amerika Selatan didiami pertama kali oleh manusia 
yang bermigrasi dari Asia melalui Tanah Genting Bering 
(sekarang merupakan Selat Bering) menuju Amerika Utara dan 
ke selatan menuju Amerika Selatan. Dugaan lain tentang hal 
migrasi tersebut ke Amerika Selatan adalah dari bagian selatan 
Samudra Pasifik melalui kepulauan di Oceania. 

Luas area Amerika Selatan berada pada peringkat keempat 
setelah Asia, Afrika dan Amerika Utara sedangkan 
populasinya terdapat pada peringkat kelima setelah Asia, 
Afrika, Eropa dan Amerika Utara. 

Ekonomi 


Pada 2002, tingkat pengangguran di Amerika Selatan adalah 
10,8%. Dikarenakan inflasi yang tinggi di hampir seluruh 
negara-negara Amerika Selatan, suku bunga turut meningkat 
dan investasi menurun. Suku bunga biasanya dua kali lipat 
dibanding dengan Amerika Serikat. Contohnya, suku bunga di 
Venezuela sekitar 22% dan 23% di Suriname. Dengan 
pengecualian di Chili, yang dimulai sejak 1973 di bawah 
Augusto Pinochet. 


r 

Amerika Selatan 



Gambar Amerika Selatan yang diambil 
dari citra satelit 


South American Community of Nations adalah sebuah zona 
dagang bebas yang direncanakan di benua ini untuk 
menyatukan dua organisasi perdagangan bebas yang telah ada; 
Mercosur dan Andean Community. 


Di Amerika Selatan, perbedaan antara yang kaya dan miskin 
sangat besar. Di Venezuela, Paraguay, Brasil, dan banyak 
negara Amerika Selatan lainnya, orang-orang 20 persen yang 
terkaya dapat memiliki lebih dari 60% kekayaan negara, 
sedangkan 20 persen termiskin hanya memiliki kurang dari 
5%. Perbedaan ini dapat dilihat di banyak kota-kota besar 














Amerika Selatan yang memiliki rumah kumuh dan gubuk 
dekat dengan pencakar langit dan apartemen mewah kelas- 
atas. 

Pembagian wilayah secara politik 



Nama region dan 
territoral dengan bendera 

Luas 

(km 2 ) 

Populasi 
(perkiraan 1 
Juli 2008) 

Kepadatan 
Penduduk 
(per km 2 ) 

Ibu kota 

Argentina 

2.766.890 

39.537.943 

14,3 

Buenos Aires 

Bolivia 

1.098.580 

8.857.870 

8,1 

La Paz 

| « Brasil 

8.511.965 

186.112.794 

21,9 

BrasNia 

^Chili 

756.950 

16.800.000 

21,1 

Santiago, 
Valparaiso hJ 

Kolombia 

1.138.910 

42.954.279 

37,7 

Bogota 

Ekuador 

283.560 

13.363.593 

47,1 

Quito 

jj|Q Kepulauan Falkland 21 

12.173 

2.967 

0,24 

Stanley 

| Guyana Prancis 

91.000 

195.506 

2,1 

Cayenne 

^ Guyana 

214.970 

765.283 

3,6 

Georgetown 

Paraguay 

406.750 

6.347.884 

15,6 

Asuncion 

| Peru 

1.285.220 

27.925.628 

21,7 

Lima 

H0 Georgia Selatan dan Kepulauan 
Sandwich Selatan 21 

3.093 

— 

— 

Grytviken 

■» Suriname 

163.270 

438.144 

2,7 

Paramaribo 

BS8I Trinidad dan Tobago 

1.339.000 

261.0 

2,7 

Port of Spain 

±= Uruguay 

176.220 

3.415.920 

19,4 

Montevideo 

Venezuela 

912.050 

25.375.281 

27,8 

Caracas 

Total 

17.821.601 

371.274.004 

20,8 



Catatan: 

























































1. A La Paz adalah ibu kota administratif Bolivia; Sucre adalah ibu kota secara konstitusi. 

2. A Santiago adalah ibu kota administratif Chili; Valparaiso adalah lokasi rapat legislatif. 

3. A Diklaim oleh Argentina. 

4. A Biasanya digolongkan sebagai bagian dari kawasan Antarktika (karena kedekatan jarak). Kepulauan itu tidak 
memiliki populasi permanen, hanya sebuah kelompok beranggotakan sekitar 100 peneliti dan pengunjung yang 
datang kadang kala. 


* Tergantung definisinya, Panama dan Trinidad dan Tobago memiliki salah satu atau dua wilayah di Amerika Utara dan Selatan. 


Pranala luar 


■ (Inggris) South American Explorers (http://www.saexplorer 
s.org/) 

■ (Inggris) www.amazon.co.uk books (http://astore.amazon.c 
o.uk/dozertractfor-21) 

■ (Inggris) Geographic Guide - Amerika Selatan (http://www. 
geographicguide.com/south-america.htm) 



Wikimedia Commons 
memiliki media mengenai 

Category-.South 

America. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Amerika_Selatan&oldid=16484907" 


Halaman ini terakhir diubah pada 26 Januari 2020, pukul 01.58. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



















